WikipediA 


Bahasa Punjab 


Bahasa Punjab atau Panjab adalah anak cabang bahasa 
Indo-Arya bagian barat yang dituturkan oleh kurang lebih 
60 juta jiwa. Kata Punjab berasal dari kata Panj dan aab 
yang berarti lima sungai, karena daerah ini dilintasi oleh 5 
sungai. Sungai-sungai tersebut antara lain Sungai Jhelum 
dan Sungai Indus. Daerah ini terkenal dengan 
kesuburannya sehingga kawasan ini sangatlah padat 
penduduk. 

Bahasa ini menjadi bahasa suci bagi umat Sikh, karena 
menjadi identitas yang membedakan mereka dengan 
Hindu maupun Muslim. Guru Nanak pada abad ke-16 
menciptakan sistem penulisan khusus bagi kaum Sikh 
yang disebut Gurmukhi, yang berarti petuah guru, dan 
kitab suci kaum Sikh yakni Granth Sahib ditulis dalam 
huruf Gurmukhi. Huruf ini sebenarnya merupakan varian 
dari huruf Dewanagari yang disesuaikan dengan kondisi 
setempat. Namun, kaum Hindu Punjab menggunakan 
huruf Dewanagari, sedangkan Muslim menggunakan 
huruf Arab-Urdu yang sering disebut sebagai Shahmukhi 
atau huruf para raja. 

Punjab menurut para pakar bahasa dibagi menjadi dua 
dialek utama, yakni Lahnda atau Punjab Barat yang 
dituturkan di sisi Pakistan dan Punjab Timur yang dipakai 
di India. 

Di India, khususnya negara bagian Punjab, bahasa Punjab 
menjadi bahasa resmi dan dipakai dalam berbagai urusan 
tingkat negara bagian. Akan tetapi di Pakistan, meskipun 
penutur bahasa ini mencapai 48% penduduk namun 
bahasa ini tidak dijadikan sebagai bahasa resmi, dan 
hanya dipakai di kalangan penutur itu sendiri. Untuk 
semua urusan, baik pemerintahan maupun pendidikan, 
kesemuanya diatur dengan menggunakan Bahasa Urdu 
sehingga menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat 
Punjab Pakistan. 

Penutur bahasa Punjab juga tersebar di berbagai penjuru 
dunia, khususnya di Inggris, hingga Amerika Serikat. 
Juga dipakai oleh komunitas Sikh dan Hindu di 
Afganistan. 

Lihat pula 

■ Daftar Bahasa 


Bahasa Punjab 

PanjabT 



ifrra 

Dituturkan di Oleh mayoritas: 

India 

Q Pakistan Penutur migran 
di: 

United Kingdom 
|*| Canada 
Malaysia 

^3 Saudi Arabia 
aa Australia 
i - United Arab Emirates 


Wilayah 

Punjab 

Penutur 

88,000,000 (Ethnologue 2005 

bahasa 

estimate)! 1 ! 

57,129,000 (Encarta)! 2 ! 


(tidak tercantum tanggal) 

Rumpun 

Indo-Eropa 

bahasa 

■ Indo-Arya 


■ Zona barat laut 


■ Bahasa Punjab 

Sistem 

Gurmukhi di Punjab (India), 

penulisan 

Haryana, Delhi dan Sikh 


diaspora 

Shahmukhi di Punjab 
(Pakistan) dan Sarhad 
Devanagari di Haryana, 

































Catatan kaki 


Himachal Pradesh, Delhi dan 
JammuP] 


1. A Ethnologue. 15th edition (2005). 

2. A Languages Spoken by More Than 10 Million 
People (http://encarta.msn.com/media_70150040 

4/Languages_Spoken_by_More_Than_10_Millio 

n_People.html). Encarta. 

3. A S. N. Sridhar (2008). Language in South Asia. 
Cambridge University Press, hlm. 128. 

ISBN 9780521781411. 


Bahasa 
resmi di 

Diatur oleh 


ISO 639-1 


Status resmi 

India (Indian Punjab) 
Pakistan (Pakistan i 
Punjab) 

Tidak ada regulasi resmi 

Kode bahasa 

pa 



ISO 639-2 pan 


ISO 639-3 pan 

|. i- 


i - 


Punjabi 



Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Punjab&oldid=14005362" 


Halaman ini terakhir diubah pada 29 Juni 2018, pukul 15.02. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 


























